2 


GNOTHI SEAUTON 


Pembangunan gedung pencakar langit pasti dimulai dengan 
peletakan batu pertama. Sebuah perjalanan beribu-ribu mil pasti 
dimulai dengan langkah pertama. Begitu juga dengan perjalanan 
dalam hidup ini untuk meraih tujuan yang diidam-idamkan, juga 
dimulai dengan langkah pertama. Dan langkah pertama untuk 
meraih keberhasilan tersebut adalah mengenali diri sendiri. Begitu 
pula dalam melakukan aksi hacking, dengan mengenali diri Anda 
tentunya Anda siap untuk berperang (melakukan wireless hacking). 
Dalam buku saya yang berjudul “Buku Sakti Hacker” Anda bisa 
melihat ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengenali diri 
sendiri. Dalam bab ini, kita hanya fokus pada aktivitas wireless 
hacking saja. 


Judul bab ini “Gnothi Seauton' diambil dari pepatah Yunani kuno 
yang bermakna 'kenali dirimu sendiri. Dalam melakukan aksi 
wireless hacking dalam buku ini, ada baiknya Anda mengenali apa 
yang ada dalam perangkat komputer Anda sebagai salah satu 
senjata yang akan Anda gunakan untuk melakukan aksi wireless 
hacking nantinya. Tentu saja dengan perangkat yang memadai, baik 
berupa hardware maupun software akan sangat menunjang sekali 
proses wireless hacking yang akan Anda lakukan. 


Gambar 2.1 Gnothi Seauton 


Setiap komputer pada jaringan wireless dilengkapi dengan sebuah 
radio tranceiver, atau biasanya disebut kartu adapter atau wireless 
adapter, yang akan mengirim dan menerima sinyal radio dari dan ke 
komputer lain dalam sebuah jaringan. Oleh karena itu, sebelum 
melakukan kegiatan wireless hacking dalam buku ini, pastikan 
komputer atau laptop Anda telah memiliki wireless adapter untuk 
melakukan koneksi ke jaringan wireless. Saya sendiri menggunakan 
laptop. Supaya mudah dipahami oleh umum, saya menyebut 
perangkat yang Anda gunakan komputer saja, walaupun Anda 
menggunakan laptop. Dan sebaiknya Anda mencoba melakukan 
koneksi pada sebuah jaringan wireless untuk mengetahui bahwa 
wireless adapter yang Anda miliki bekerja dengan baik. Kalau Anda 
sudah sering akses internet melalui hotspot, saya rasa Anda tidak 
perlu melakukan pengujian lagi. 


Dalam melakukan aksi wireless hacking, kebutuhan akan wireless 
adapter tentu saja menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi. Mau 
tidak mau untuk mempraktikkan apa yang disampaikan dalam buku 
ini, Anda harus memiliki wireless adapter atau disebut juga wireless 
card pada komputer/laptop. Karena perangkat inilah sebagai pe- 
rangkat utama dalam melakukan aksi wireless hacking, yang Anda 
butuhkan untuk menemukan dan berkomunikasi dengan sinyal yang 
ada pada jaringan wireless. 


Beberapa wireless adapter dapat kita atur mode-nya. Mode-mode 
tersebut adalah: 


e Master Mode. Apabila perangkat wireless kita buat sebagai 
master, maka perangkat tersebut akan menjadi sebuah access 
point yang bisa berkomunikasi dengan banyak klien. Dengan 
menjadi Master Mode maka perangkat memiliki nama 
pengenal (SSID). 


e Managed Mode. Mode ini disebut juga dengan Client Mode. 
Perangkat dengan mode ini hanya bisa berkomunikasi dengan 
perangkat yang menggunakan mode Master. Channel pada 
mode ini akan mengikuti channel Master. 


e Ad Hoc Mode. Tidak ada yang bertindak sebagai access point 
dalam mode ini. Antar-perangkat dalam mode ini dapat saling 
berkomunikasi secara langsung. Channel yang digunakan 
untuk berkomunikasi antarperangkat harus sama. 


e Monitor Mode. Perangkat dalam mode ini hanya bisa me- 
monitor (melihat atau mendengar) lalu lintas data dalam 
jaringan. 


Untuk melakukan aksi hacking, kebutuhan akan wireless adapter 
tertentu memang diperlukan. Walaupun beberapa bagian dalam 
buku ini, Anda tetap bisa mempraktikkan isi buku ini tanpa harus 
menggunakan wireless adapter tertentu. Namun, dengan wireless 
adapter tertentu tersebut, Anda bisa melakukan aksi wireless hacking 
lebih optimal. Perangkat utama yang sebenarnya adalah chipset 
yang terdapat pada sebuah wireless adapter. Terutama sekali chipset 
wireless adapter yang memiliki kemampuan untuk melakukan 
monitor dan packet injection. Sebab wireless adapter yang men- 
dukung mode monitor dan packet injection bisa melakukan lebih 
banyak aksi hacking nantinya. 


Mode monitor merupakan kemampuan menangkap (meng-capture) 
paket data yang bertebaran di udara. Sedangkan mode packet 
injection adalah kemampuan untuk menginjeksi paket-paket dalam 
sebuah jaringan wireless sehingga Anda bisa mengirimkan paket- 
paket data tertentu pada access point maupun klien. 


Perhatikan gambar di bawah ini, Anda bisa melihat chipset yang 
digunakan pada wireless adapter. 


Gambar 2.2 Chipset wireless adapter 
(Sumber: http://farm3.static.flickr.com/2250/2274973919 1da35281dd.jpg) 


Wireless AtG Mini PCI Card C 1A74KBD 


sepeda ta FCC ID: MXF-M930907 
KN Se 


an NI 
GRO J-9 94V-0. 


38 


"— NMIK-123G NOO 


H ah. 109-5102-4100 


Gambar 2.3 Chipset Atheros 
(Sumber: http://werewind.com/pictures/SparkLAN-WMIA-123AG-wirless-802.1 1abg- 
Mini-PCl-wifi”20card-Atheros-chipset-AR5004X-AR5213-AR5112-f-m.jpg) 


Beberapa chipset wireless adapter yang mendukung kedua hal 
tersebut adalah: 


e  Atheros 

e  Ralink RT73 

e  Ralink RT2500 

e  Ralink RT2570 

e  RALINK 2870/3070 
e REALTEK RT 8187 


10 


Untuk chipset lainnya, Anda bisa mencari informasinya di website 
dari wireless adapter yang Anda gunakan. 


-——...—-.——— bi 
Sako ox @ hitps//mwwralinktech.com/e duc 4 - MY Onukur 
@ Ralink-A MEDIATEK COMP... « Pes Ng Lo —m Oem 4 0... tian 0tmu 
File Edit View Favorites Tools Help 
pg H 
S Ralimk a meoirtex company About Ralink Product Innovation Support Press Center 
NS Home / Product / Wi-Fi / Consumer Electronics / USB / RT3370 
Wi-Fi 
Home Networking RT3370 
PCINB 
802.11b/g/n 1TIR 2.4 GHz USB Si hi 
Consumer Electronics Highly integrated with PA, LNA, and T/R switch 
APSoC 
1 Overview 
USB The RT3370 is a highiy integrated USB Wi-Fi single chip containing an 802.11n 
Pcie MAC and baseband, a 2.4 GHz RF, PA, LNA and T/R switch on a single die. It 
2 supports a 150 Mbps PHY data rate and fully complies with 802.11b/g/n 3 
xDSL specifications, providing feature-rich wireless connectivity at high standards, and 1“ 
delivering reliable throughput from an extended distance. Optimized RF 
Bridge/Router architecture and baseband algorithms provide superb performance with low power 
Wric consumption. It is easy to integrate, and provide periormance and flexibility that 
NN Leleway meets today's market demand for small, inexpensive yet high-performance 
VoIP Gateway devices, 
Product Search 
yg 
ad Features 
@ « ATIR 24 GHz with 150 Mbps PHY data rate - Reverse Direction Grant Data Flow and Frame Aggregation 
“ USB 2.0 interfaces » Maximum likelihood Decoding support 
“ CMOS single chip with RF (PA, LNA, and T/R SW), » Cisco CCX 5.0 support 
Baseband, and MAC integration » Low Power usage with Advanced Power Management 
: O26- UNA 8 ana D2 simnor .Socit ORINYA0I : 
H100 
« J 


Gambar 2.4 Ralinktech.com 


Hal yang agak susah adalah menemukan wireless adapter yang 
memiliki chipset dengan kemampuan yang bisa digunakan untuk 
injeksi paket. Dalam hal ini chipset yang paling terkenal, yaitu 
“Atheros”. Tapi tidak semua chipset atheros mendukung injeksi 
paket, soalnya kita harus mengganti driver bawaannya dengan driver 
yang support injeksi paket, supaya tidak hanya bisa monitoring saja. 
Wildpackets dan Tamos adalah perusahaan yang membuat driver 
untuk wireless adapter supaya bisa melakukan injeksi paket, yaitu 
AiroPeek dan CommView. Kalau Anda menggunakan produk 
gratisan alias yang free, saya lebih memilih menggunakan 
CommView karena versi gratisnya tetap bisa digunakan tanpa 
banyak batasan, seperti versi gratis dari produk Wildpackets. 


Salah satu situs yang bisa dijadikan untuk memperoleh informasi 
mengenai chipset untuk wireless adapter adalah http://ralink- 
chipset.blogspot.com/. 


Pada bagian sebelah kiri situs tersebut, Anda bisa melihat untuk jenis 
chipset lainnya, seperti Atheros, SIS, Realtek, dan yang lainnya. 


an has 
( (Gl 2 Xx @ https//ralink-chipset-blogspot.com/ ta 
@ ralink x je D- 3 GO HO mo sa a.s bw 


File Edit View Favorites Tools Help 
sig S1 Hacking Wireless Tool for... (9 Hacking Wifi Sederhana « ... @ Packet Injection Software... @ linux hacking tutorial - Bl.. 


(8) Perintah2x untuk Hacking... 


Wifi Card Modification E 


Ralink RT2500 chipsets based wireless 802.119 


devices Related Links 


Related Links 


AdChoices Pb ag 
Replacement 
Monitors 
Replacement Industrial 
Monitors We support 
MANY makes and 


Gambar 2.5 Ralink-chipset.blogspot.com 


Selain itu, Anda juga bisa mengunjungi beberapa situs di bawah ini 
untuk melihat beberapa vendor yang menggunakan chipset di atas: 


e http://ralink.rapla.net/ 
e http://atheros.rapla.net/ 
e http://broadcom.rapla.net/ 


Selain beberapa situs di atas, Anda juga bisa membuka situs 
http://www.seattlewireless.net/index.cgi/HardwareComparison. 


Dalam situs tersebut ditampilkan informasi mengenai wireless 
adapter beserta perbandingannya, termasuk juga chipset yang 
digunakan. 


Menurut pengalaman pribadi saya, apabila Anda harus memilih satu 
chipset wireless adapter dari beberapa chipset yang ada maka saya 
akan memilih Atheros. Sebab, Atheros bisa berjalan baik di 
lingkungan Windows maupun Linux. Walaupun demikian, mungkin 
Anda memiliki pertimbangan lain sewaktu membeli wireless adapter, 
misalnya harga, driver, manual, kompatibilitas dengan sistem yang 
Anda gunakan dan sebagainya. 


12 


@ HadvaeComparson - Sati Mie Wen Ra NET. 


ie Kat Vew History Bookmarts Tools Hap Dhuhur 12:39:29 Masih 0:52:00 
en ajfsa- coat alala 


(stamp st os NN 


802.11b Client Adapters 


Interface 


Card Name West) Power Pricets) Ant. Connector Comments Chipset Drivers B 
Best card I've ever owned, 
period. Beats my 200mW' 

Senao/Engenius | yinipey 400MW (b.O), | 64 curosiVAT 2x UFL, Nfemale 44 Senao PCMCIA card hands | Afnaros Window: 


NMP-8602: 100mW (2) curos down and supports also g/ato (Madwifi 
boot Works fine on my 
Gentrino laptop. 


K3 Tswang PCMCIA 100 mw @98 Euros NO - Prism ? ILinuxOr 
lavemawpro 
Actiontec | 
HWCD1170-04 PCMGCIA 2? 32ukp None Poor range Prism 3 Windows 
Ha PCMCIA 30mw 150 2MMCXIN /AirconnectComments Prism2/Symbol? | Linuwfoy 
irConnect 
physically identical to Senao, 
but different driver, RF Window: 
3e-110 PCMCIA 200 mw @se0 None (Int. Antenna) Manager (adjusts TX power) is Prism 2.5 IMPILinu 
available for -$10 
AddtronCard PCMCIA 30mw $130 None AddtronCardComments IntersilPrism Linux 
Driver W 
Gis Sean $104 F5D60D1 PGI Card - Extemal Detachable Optional desktop omni antenna | Version 1 2000, N 
F5D6001 PCI21 31dBm $24.99 F5D6900 Desktop Rubber Antenna unscrews | with 5 foot cable ( @F5D6900 | Prism2.5 Version Linux dri 
antenna to SMA connector ) 2101: ADME211 | belkin, 0 
NetBSD - 
Sa - 7 
da 


Gambar 2.6 
http://www.seattlewireless.net/index.cgi/HardwareComparison 


Sekarang kita akan melihat jenis chipset yang digunakan pada 
wireless adapter Anda. Langkah yang perlu Anda lakukan adalah 
masuk ke Device Manager pada sistem operasi Windows yang Anda 
gunakan. Lalu perhatikan pada bagian Network adapters. 


r hi 
s8 Device Manager Aa) 


sy P - . . o. » 
Eile Action View Help 


AN 0lNENN ? Na: 


“ak Vy-PC 
8”) Batteries 
@ Bluetooth Radios 
1 Computer 
ya Disk drives 
WM, Display adapters 
s3 DVD/CD-ROM drives 
Tg Human Interface Devices ') 
Cg IDE ATA/ATAPI controllers 
#5) Imaging devices 


5 Keyboards | 

L - 
» ES) Memory technology driver 

1 8 Mice and other pointing devices | 

(SI Modems 

IK Monitors 
"| w Network adapters | 

19 Ports (COM & LPT) 

(PI Processors | 
| » ia Sound, video and game controllers 

WI System devices | 
|| @ Universal Serial Bus controllers W 
|| 
| 1 
£ — — —— — —— 


Gambar 2.7 Device Manager 


13 


Untuk mengetahui chipset yang digunakan oleh wireless adapter 
Anda, dalam halaman Device Manager, klik dua kali nama wireless 
adapter yang Anda gunakan. Dari kotak dialog Properties yang 
muncul, klik tab Driver. Perhatikan pada bagian Driver Provider, 
itulah nama chipset yang digunakan oleh wireless adapter Anda. 


| 
Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Properties 


General | Advanced | Driver | Details | Resources | Power Management | 


Ius Atheros AR9285 Wireless Network Adapter 
—- 


Driver Provider: — Atheros Communications Inc. 


Driver Date: 09/02/2010 
Driver Version: 8.0.0.305 
Digital Signer: Microsoft Windows Hardware Compatibility 


Publisher 
Driver Details To view details about the driverfiles. 
Update Driver... To update the driver software forthis device. 
Roll Back Driver F the device fails after updating the driver, roll 


back to the previously installed driver. 
Disable Disables the selected device. 


To uninstall the driver (Advanced). 


Uninstall 


Gambar 2.8 Driver Wireless Adapter 


Untuk mengakhiri bab ini, perlu saya sampaikan: “Maaf, saya tidak 
menerima pertanyaan dari pembaca yang menanyakan, apakah 
wireless adapter tertentu bagus untuk wireless hacking atau tidak. 
Ada ribuan merek wireless adapter, jadi tidak mungkin saya harus 
memeriksa semuanya. Silakan Anda cari di Google, website 
perusahaan pembuat wireless adapter maupun website lainnya, dan 
buku manual. Saya juga tidak menerima permintaan untuk mela- 
kukan aksi hacking apa pun.” 


14 


